Kegiatan Kunjungan Dan Pembersihan 
Makan Leluhur Di Desa Borangan 


Pada 14 hingga 17 mei 2024, telah dilaksanakan 
kegiatan kunjungan dan pembersihan makam leluhur 
di desa borangan. Kegiatan ini dilakukan oleh grup 
kami selaku mahasiswa dan mahasiswi universitas bisa 
sarana informatika sebagai bagian dari penerapan 
mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan. 


Kegiatan ini dimulai pada tanggal 14 mei 2024 dengan 
mengunjungi perangkat desa setempat untuk 
menjelaskan dan meminta izin untuk melakukan 
kegiatan ini di lingkungan desa borangan. Pada 
kesempatan itu juga, kami diajak berkeliling desa 
untuk melihat lingkungan sekitar. 


Pada pagi hari 16 mei 2024, kami menemui juru kunci 
pemakaman untuk mendapatkan tuntunan dan tata 
cara saat melakukan kunjungan ke makam leluhur. 
Kegiatan ini dimulai dengan dibacakannya doa di 
makam pemimpin desa yang ada. Setelah itu, doa 
dibacakan di bagian khusus yang berisikan makam 
pendiri desa. Kegiatan pembacaan doa di makam 
pendiri desa ini juga disertai dengan penjelasan silsilah 
dan Sejarah pendirian desa. 


Pada 17 mei 2024, kami berhasil menemui kepala desa 
setelah sebelumnya berhalangan untuk ditemui. Kepala 
desa menyambut kegiatan positif kami dengan tangan 
terbuka. Kepala desa juga memberikan informasi 
kepada kami tentang desa borangan secara lengkap. 
Kegiatan ini ditutup dengan diadakannya kegiatan 
syukuran di rumah kepala desa. Kegiatan syukuran ini 
dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih terhadap 
alam sekitar untuk hasil panen dan sumber daya alam 
yang ada. 


Kegiatan ini diketahui dan didukung oleh universitas bina 
saranan informatika. 


